PERUBAHAN 



Kualitas hidup dan lamanya kesuksesan Anda 

tergantung pada sikap Anda, dan Andalah satu - 
satunya yang dapat membuatnya menjadi lebih 
baik. 


"Jika anda Ingin mengubah sikap, 
mulailah dengan mengubah perilaku. 
Dengan kata lain, mulailah bermain peran 
seperti yang Anda inginkan, menjadi 
seperti orang yang paling anda 
kehendaki." 



LEADERSHIP 

INSPIRATION 

CORNER 

20* Edition/ 
31 December 2010 


a)6* 

your 
best 





Kawan Lama Retail Business 

HCLD Department 































PERUBAHAN 


Perubahan membutuhkan tindakan. 

Kebanyakan orang menunggu sampai mereka 
ingin mengubah sikap, tetapi itu hanya 
membuat mereka tetap menunggu karena 
seluruh proses mereka mundur jauh ke 
belakang. 

Kalau Anda menunggu sampai Anda ingin 

mencoba mengubah sikap. Anda tidak akan 
pernah berubah. Anda harus bertindak 
sendiri memasuki perubahan 


LEADERSHIP 

INSPIRATION 

CORNER 

20 th Edition/ 
31 December 2010 



Kawan Lama Retail Business 


HCLD Department 






























£3 


. Kesempatan. 

2. Kita orang yang hebat. 

3. Positif dan produktif. 

4. Kesalahan yang sukses. 

5. menyerah bukan Pilihan. 

6. berharaplah ini mimpi terindah 
kita. 




■ 




■ LQ.Fin- '• J ^^ 

r j. <3 m a c 

ynini d ir 1,. 

K U I - t p 5“ ,;; r r-viT| 

N- 11. R i fConrn 


c; J 


N ^ 



he 

t G J 

Lm 

i a i 

j-N 

G \ 

L & 1 



[ A 

l ^ . 

[ Sr 

yr 1 


7. Diam, dengar dengar, lihat lihat dan 

bicaralah. 

8. Senyum dan nikmatilah. j 

9. Bercemin diri * 

10. Keep Moving 

i| 

11. Kesulitan/ masalah= peluang 

12. miliki kotmitmen 

a 

13.lts time to change now. 













































1* Membangun Kebutuhan 
untuk Melakukan Perubahan 


2- Menciptakan Visi dan 
Tujuan Proses Perubahan 



3. Membangun Dukungan 
untuk Proses Perubahan 




4. Mengelola Proses 
Perubahan 


5. Memelihara Momentum 

Perubahan 




Proses Perubahan 
yang Efektif 










































































































Gunakan cara yang BERBEDA, keti 
cara Anda sekarang tidak berhasil 
untuk menggapai cita dan keingtna] 
1000 Cara selalu ada untuk Anda 
vane- kreatif & 


Buatlah keputusan kecil maka tidak 
akan pernah terjadi apapun. Buatlah 
keputusan BESAR, han mi. Anda aka 
memulai perubahan BESAR dan 
kesuksesan BESAR 


optimis 


Bukan hilangnya kaki atau mata vans 
menjadi hambatan sukses, namun 
PIKIRAN ANDA yang paling penttn 
Keyakinan yang terbatas adalah 
PELARA yg paling MERUSAK 


Mengejar vg tdk penting, itu akan 
memboroskan energy sdng mengejar 
hal BESAR yg penting, maka MAKNi 
itu sendiri menjadi sumber energy 
yang selalu mengisi ulang 


H' 


i v ■ 


L ^ 


L F ‘i : ' 


B. «r 1 ■ -* 

■ 


1 

i 





















































• - d 




• • • 


i •'JmKtSBSm 


m 




■< " 
& » 




BHH 


BERUBAH 


ATAU 






'fc f" - Xfl 

• ■ — i 

v i” «■: - m 




*■ ■ > 


- Orang bijak bisa berubah pikiran. 


sementara orang yang bodoh tidak 


jj-: 


i J 


pernah mau ( pepatah ). 


i- Ubahlah dirimu sendiri, dan kau akan mengubah 




V 


keberuntunganmu. Tidak semua hal yang kita hadapi bisa diubah. 


tapi tidak ada yang bisa diubah sampai kita menghadapinya 


(james Baldwin). 


/r & 


r 


- 

r. 


'f 


■ 


- Ubahlah hidupmu hari ini, jangan bertaruh di masa depan 




nanti, bertindaklah sekarang tanpa di tunda2 lagi 




(simone de beauvoir) 


_t i 





















































